@#ILoveMyChurch, 
0 Pa se 


Pa, 


“Maka Ester dikasihi oleh baginda 
lebih dari pada semua perempuan lain” 
(Ester 2:17). Kasih setia Tuhan dicurahkan 
atas umatNya dengan tidak ada batasnya, 
sekalipun umatNya berubah setia, Tuhan 
tetap setia. Kasih karunia demi kasih 
karunia tetap di limpahkanNya. 

Hadasa artinya adalah semak- 
semak berbunga putih, itu adalah nama 
Yahudi, sedang Ester adalah nama 
Persia, yang dalam bahasa Persia artinya 
adalah bintang. Ester hanyalah salah satu 
gadis yang tergolong cantik dari sekian 
puluh, bahkan ratusan gadis cantik yang 
terkumpul dari seluruh negeri sebagai 
kandidat ratu pengganti Wasti. 


Cantik 

Berbicara mengenai kecantikan, 
masing-masing gadis memiliki kelebihan 
dan kekurangannya, sehingga untuk 
menjadi gadis pilihan raja, lebih tergantung 
kepada perkenanan raja, dan gadis terpilih 
bukan berarti lebih cantik dari gadis-gadis 
cantik yang lain. 

“Pada waktu petang ia masuk 
dan pada waktu pagi ia kembali, tetapi 
sekali ini ke dalam balai perempuan yang 
kedua, di bawah pengawasan Saasgas, 
sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak 
diperkenankan masuk lagi menghadap 
raja, kecuali jikalau raja berkenan 
kepadanya dan ia dipanggil dengan 
disebutkan namanya.” (ayat 14). 

Karena itu semua gadis 
dipersiapkan sesuai dengan aturan 
kerajaan, oleh seorang yang sudah terlatih, 
untuk menghadap raja, dalam arti semua 
gadis tersebut diberi kesempatan yang 


sama, masalah terpilih atau 
tidak lebih bergantung kepada 
hati Raja. Masalahnya siapakah 
yang bisa mengatur hati raja? 
Jawabnya, Tuhan. 

“Hati raja seperti 
batang air di dalam tangan 
TUHAN, dialirkan-Nya ke mana 
la ingini.” (Amsal 21:1). Tuhanlah 
yang menguasai hati raja, 

Dia mempunyai kuasa untuk 
mengatur hati raja. 

Bagaimana raja dapat 
terpikat kepada Ester, adalah 
pekerjaan Tuhan, yang menjadi 
kasih karunia kepada Ester. 
Tuhan mempunyai otoritas yang 
mutlak untuk memilih siapa saja 
yang akan dipakaiNya. Sekalipun 
demikian, Ester sendiri adalah 
seorang gadis yang bukan hanya 
tergolong cantik parasnya, 
tapi juga cantik hatinya, itulah 
yang menjadi kelebihannya 
dibanding ratusan gadis cantik 
yang diperhadapkan kepada raja. 
Bagaimana kita dapat mengenali 
kecantikan hati Ester? 


Taat 
Pertama, dia seorang 
yang taat (ayat 10, 20). Ester taat 


aPa 
adanya 


HADAsA 
ARTINYA 
ADALAH 
SEMAK-SEMAK 
BERBUNGA 
PUTIH, ITU 
ADALAH NAMA 
YaHuni, 
SEDANG 
EstER ADALAH 
NAMA PERSIA, 
YANG DALAM 
BAHASA PERSIA 
ARTINYA 
ADALAH 
BINTANG. 


kepada apa yang diperintahkan 
Mordekhai sebagai orang tua 
angkatnya. 

Kedua, dia seorang yang 
rendah hati (ayat 13-15). Sesuai 
aturan, anak gadis yang mendapat 
giliran bertemu raja, diperbolehkan 
meminta apa saja untuk tampil 
lebih menarik di hadapan raja. Ester 
tidak meminta apapun, karena dia 
biasa tampil apa adanya. 

Kecantikan hati Ester 
bukan hanya memikat Hegai 
dan Saasgas, sida-sida raja yang 
bertugas mengatur para gundik 
raja, tapi juga memikat hati Tuhan 
yang membuat Tuhan berkenan 
menjadikan hati raja terpikat 
kepada Ester. 

“Perhiasanmu janganlah 
secara lahiriah, yaitu dengan 
mengepang-ngepang rambut, 
memakai perhiasan emas atau 
dengan mengenakan pakaian yang 
indah-indah, tetapi perhiasanmu 
ialah manusia batiniah yang 
tersembunyi dengan perhiasan 
yang tidak binasa yang berasal 
dari roh yang lemah lembut dan 
tentram, yang sangat berharga di . 
mata Allah.” (I Petrus 3:3-4). IM (Pdt. 
Samuel Handoko) 


"I Love 


My 
Church" 
31/08/14 


GMS Lampung 

“Selain semakin bertumbuh dalam 
mengasihi Tuhan Yesus, kita juga harus 
belajar untuk mengasihi Rumah Tuhan 
atau Gereja-Nya,” demikian disampaikan 
Pdt. Robert Tedjasukmana, dalam 
kotbahnya di ibadah perayaan ulang tahun 
yang pertama GMS Lampung, pada hari 
Minggu (31/8) lalu. 

“I Love My Church”, demikian 
tema perayaan ulang tahun yang 
diselenggarakan di Hotel Marcopolo Ruang 
Anggrek, kota Bandar Lampung. Di dinding 
sebelah kanan dipajang foto-foto kegiatan 
Connect Group maupun event-event yang 
diadakan gereja untuk menjangkau jiwa- 
jiwa. 

Ibadah dimulai pada pukul 10.00 
WIB dengan pujian dan penyembahan. 
Ibadah ini nampak spesial dengan adanya 
persembahan menyanyi dari trio singer 
sembari diiringi penayangan video 
klip pendek mengenai dokumentasi 
pengutusan tim perintisan dari kota 
Medan ke Lampung, dan dari dua remaja 
putri. Suasana penuh sukacita. 

Seusai penyampaian Firman 
Tuhan, Bapak Eddy Yanto selaku 
Gembala GMS Lampung memberikan 
kata sambutan di hadapan sekitar 125 
jemaat. Selanjutnya, pemimpin jemaat 
dari penggembalaan keluarga, Profesional 


Muda, maupun Youth turut naik ke atas 
panggung untuk meniup lilin ulang tahun 
bersama-sama. 

Ibadah ditutup dengan tayangan 
video klip ucapan selamat ulang tahun 
dari Ps. Yosep Moro Wijaya (Gembala 
GMS Regional Sumatra), perwakilan 
penggembalaan GMS my home Medan, 
GMS Lighthouse Palembang, dan GMS True 
Vine Pekanbaru. Happy 1st Anniversary 
Gereja Mawar Sharon Lampung! Sumatra 
for Jesus! 


“Para wanita memiliki panggilan 
yang berbeda dengan pria. Jika berani 
mendekat kepada Tuhan, mereka akan 
menjadi penentu arah generasi masa 
depan. Wanita adalah daughter of destiny,” 
demikian disampaikan Pdt. Philip Mantofa 
dalam ibadah perayaan ulang tahun ke 9 
Mawar Sharon Women, hari Rabu (3/9) lalu. 

Ibadah yang dihadiri lebih dari 
700 orang ini mengangkat tema “Never 
Stop Growing”. “Melalui ulang tahun kali 
ini, saya berharap para wanita, khususnya 
jemaat Mawar Sharon, terus bertumbuh 
dalam pengenalan akan Tuhan dan semakin 
dewasa dalam iman dan kerohanian,” 
demikian kata Ibu Yetty, Ketua Mawar 
Sharon Women Surabaya. 

Sebelum firman, jemaat diberkati 


dengan talk show seputar wanita di dalam 
bisnis, keluarga, dan pelayanan. Sebagai 
pembicara adalah Ibu Catharina Dewi 

(Ibu Jusuf) dan Ibu Lely Darmajani (Ibu 
Adrian). “Wanita adalah penolong suami 
oleh karena itu harus bisa mengalah dan 
tahu menempatkan diri sehubungan 
dengan harga diri suami,” kata Ibu Lely. 
“Wanita harus punya pengaruh positif bagi 
keluarga,” tegas Ibu Jusuf. 

Dalam kotbahnya, Pdt. Philip 
menguatkan jemaat, khususnya wanita agar 
tidak merasa inferior, tapi berani mendekat 
kepada Tuhan dan berani ambil bagian 
dalam hal-hal penting. Setelah firman, Pdt. 
Philip memberikan tantangan altar call. 
Banyak yang meresponi, didoakan dan 
dikuatkan. 

Ibadah dipenuhi hadirat Tuhan dan 
jemaat juga sangat antusias mengikuti dari 
awal hingga akhir. Selamat Ulang Tahun 
Mawar Sharon Women! H 


“Sikap hati kita dalam 
menghampiri Tuhan menentukan 
mujizat dan kelepasan yang kita terima 
daripadaNya,” demikian disampaikan 
Ibu Ika Sylvia, STh., dalam kotbahnya di KKR 
“Lepas dari belenggu” yang bertempat di 
GRHA Djombang Baru, Pabrik Gula Jombang 
baru, pada hari Sabtu (30/8) lalu. 

KKR ini bertujuan untuk membawa 
setiap orang yang hidupnya terbelenggu oleh 
kuasa kegelapan untuk dilepaskan oleh 
kuasa Tuhan. Sebelumnya, jemaat bersatu 
hati dalam doa puasa selama 21 hari. 

Puji Tuhan, pada hari H, jemaat 
berbondong-bondong datang untuk 
mengikuti ibadah ini. Tercatat 270 orang 
hadir sejak sore meski acara baru dimulai 
pukul 18.45 WIB. Jemaat larut dalam 
hadirat Tuhan saat pujian dan penyembahan 
dinaikkan. 

Dalam kotbahnya, Ibu Sylvia juga 
menyampaikan bahwa hanya ada satu nama 
yang sanggup melepaskan setiap belenggu 
yaitu Yesus Tuhan. Pada saat panggilan altar 
call tercatat 41 orang meresponi altar call, 
mereka mengalami kelepasan dan beberapa 
orang yang datang dengan sakit penyakit 
mereka juga mengalami kesembuhan. Dua 
orang dibaptis saat itu. 

Jemaat pulang membawa sukacita dan 
kemenangan dari Tuhan. Segala kemuliaan 
hanya bagi Tuhan. (Bayu) 


Rekaman kotbah MSTV 


dapat dipesan melalui : : 
Pustaka Rajawali : . 3 
dengan menghubungi : : 
031 60007000 ext. 204 
Mawar Sharon 
@GMSt 
aa Women 
: : Pk.10.00/ 
Pk. 02.00, 05.00, 08.00, ' Pk.10.00/ www.mstv.tv : GMS main hall 
11.00, 14.00, 17.00, : : Ps. Willy Tansaputra 
20.00, 23.00 / $ : Wakarta) 
www.mstv.tv : : 
Saksikan MSTV : 
via mobile di 5 
Pena : Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 
Blackberry & Android: : 11.00, 14.00, 17.00, 
http://mstv.tv : 20.00, 23.00 / 


: www.mstv.tv 


“ Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu kecuali 
Live Streaming 


MSIV 
9 Live at MSTV 


Bagi anda yang.ingin 

mengirimkamikesaksian / 

tulisan, kirimkan ke 

redaksi Vofoe 

, Jus k 

HE Cempaka 24, Sby Sunan BD! 
ttap Sabtu 

Telp: 031-60007000 


P 4 pk. 07.30 dari 
5 - " 

. 10593322452 GMS - Cempaka 

email ke agung.pOpms.orid 


MN ay 
N "redaksi Voice berhak 1000,-/orang 


tmenyeleksi dan menyunting (plus makornssiang) 

setiap tulisan yang masuk AA, 

sesuai standar Voice ( act Pe —. 
(031) c0oot -) 


ext. 148 


K | , 4 ah j NP @apimmanuel 
- sa : 1 HAN f Bukit Doa Immanuel — 


o r r r 


“Hidup dalam “Hormati Orang : (Re-run) Sunday Service 
Zona Berkat” : Tuamu” : Before 30 Show : Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk. 02.00, 05.00, 08.00, : Pk. 02.00, 05.00, 08.00, : “Miracles Edition”: Lea Ae 
11.00, 14.00, 17.00, : 11.00, 14.00, 17.00, : Pk.15.00/ www.mstv.tv : Mana 
20.00, 23.00 / : 20.00, 23.00 / 5 ! g 
Tea : www.mstv.tv | Kemen - 
: : | o 

Pdt. Leonardo Sjiamsuri : Bp. John Mantofa : 1) H 

: Army of God : Perjamuan Kudus 

: Tej : Pelajar : di setiap ibadah 

: : Pk.16.00 / : 

: Doa Malam : i : 

| Pk.19.00 / GMS main hall | ') 

: GMS main hall : : Army of God 

: : ' : Pemuda 

: : 3 : Pk.13. 

: : Pro-M Revolution — : Aan hall 

: @ : Pk.19.00/ : 

: : GMS main hall : 

: (Re-run) : H @ 

: Before 30 Show : Before 30 Show 

# “Miracles Edition” : : "Miracles Edition” 


: Pk.19.30/www.mstv.tv | : Pk.13.30/www.mstv.tv 


AOGS.MS 


ANGANNYA TEEN 


1 OE3 2014 


waw pihilpmantota.com Y DuTu 


12.07.2014 


GEREJA 


MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

WS @gmschurch 
@GMSwarta 

WWoereja mawar sharon 


GMS Surabaya 


Kebaktian Umum | Pk. 07.00 
Kebaktian Umum II Pk. 10.00 
Kebaktian Umum III Pk. 16.00 


Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 
Kebaktian Pemuda Pk. 13.00 


Kebaktian Anal Pk. 07.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
Kebaktian Anak II Pk. 10.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
Kebaktian Anak III Pk. 16.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 

English Service 
(MSGS It.1) Pk. 16.00 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 
1.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


Keb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 

Sabtu Pk. 19.00 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


GMS Timur (Unity) 

Keb. Umum - Anak 1 Pk. 07.30 
Keb. Umum #- Anak 2 Pk. 10.00 
Keb. Umum #- Anak 3 Pk. 16.00 
Ruko Klampis Sguare 

blok A no. 22-23, 

Jl. Klampis Jaya Surabaya 


GMS Selatan (House of Victory) 

“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, 
& Rungkut 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 07.00 

Jl. Siwalankerto 145 


GMS Surabaya Barat (Revelation) 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum # Anak 1 Pk. 07.00 
Keb. Umum #- Anak 2 Pk. 10.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 


GMS Madiun 


Keb. Umum I Pk.17.00 

Keb. Youth Pk.10.00 

Hotel Kartika Abadi It. 1, Jl. Pahlawan 54 
Sekretariat: 


Jl. Hercules K-17, Bumi Antariksa 
Telp: 0351-466135 


GMS Sidoarjo 

Keb. Umum | - Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III -- Anak Pk. 16.00 
Voltage Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Keb. Pro-M 4 Anak (Sabtu) Pk. 19.00 
Ibadah Pemulihan (Jumat) — Pk.19.00 
Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 
No. 27-82 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Malang 

eb. Keluarga 4 ProM I Pk. 07.00 
Keb. Anak | Pk. 07.00 
Keb. Keluarga 4 ProM II Pk. 10.00 
Keb. Anak II Pk. 10.00 
Keb. Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 


Jl. Raya Dieng 19, Malang 
Telp. 0341-570539 


GMS BD “Immanuel” Prigen 
Keb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Jombang 


Keb. Umum | Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pk. 16.00 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
Keb. Pelajar & Pemuda Pk.10.00 
Keb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 


GMS Tulungagung (Revival) 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum | 4 Anak | Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pk. 16.00 
Keb. Anak II Pk. 17.45 
Keb. Remaja Pk. 10.00 


Jl. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


GMS Jember 

Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II -- Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Umum III Pk. 16.00 
Keb. Youth Pk. 13.00 
Doa Malam (Jumat) Pk.19.00 


Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
Eaglekids | Pk. 07.30 
Eaglekids II Pk. 17.00 

Jl. Trunojoyo 26, Jember. 

Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Pacific Building It. 3, 
Jl. Laksda Adisucipto 157 


telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang (Amanat Agung) 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pk. 17.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-5515771, 0293-314652 Fax: 
0293-313017 


GMS Salatiga (Double K) 


Keb. Umum - Anak Pk. 08.00 
Keb. AOG 1 Pk. 13.00 
Keb. AOG 2 Pk. 16.00 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085727615597) 


GMS Semarang (Tower of Victory) 


Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 

Jl. Majapahit 198 
Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Bevi (08995585032) 


GMS Bandung (Double T) 


Keb. Umum - Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.30 
Keb. Youth Pk. 13.00 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

Komp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Jakarta (Favour) 
Ibadah Umum I #Anak | 
Ibadah Umum Il Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 


GMS Solo 
Ibadah Pro-M 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 


Pk. 19.00 


Ibadah Umum I Anak | Pk. 10.00 
Ibadah Umum Il-- Anak II Pk.16.00 
Ibadah Youth Pk.13.00 


Hall It. 2 Apotik Budi Sehat, Jl.S. Parman 
( Depan SD Kalam Kudus-Pasar Legi) 
Sekret: dr. Supomo 77,79, 

Telp/ Fax: 0271-723172 

CRs 

Daniel S. 088801332789 

Iwan Hartono -62817725770 


GMS Manado 

Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Hotel Arya Duta It. 6, Manado 


Skrt: Jl. Diponegoro no.121, Teling 
Telp/Fax: 0431 — 863877 
Cp : Monalisa.B (0852-5581-4775) 


GMS Kendari (Breakthrough) 

Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
Ruko GMS, Jl.Supu Yusuf 

(Depan Plaza Kubra) 

Cp : Novita (0852 5613 3910) 

Telp: 0401-3128751 


GMS Bitung 

ebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) 

Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 

ebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Jl. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 


GMS Banjarmasin (Marvelous) 

Keb. Umum (It.3) Pk. 10.00 WITA 
Keb. Anak (It.1) Pk. 10.30 WITA 
Hotel “PALM”, Jl. S. Parman 189 

Sekret: Jl. Mahat Kasan 52, 

Simpang Gatot VI 
CP: Yuliana (0511) 3262458 


GMS Pekanbaru (True Vine) 


Keb. Umum (lt.1) Pk. 09.00 WIB 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 
Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Makassar 
(God's Dwelling Place) 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 

Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 

Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 

Jl. Chairil Anwar 30D-F 

(samping harapan baru 

Jl. Botolempangan) 

Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 
Cp: Neltje (082187924935) 


GMS Palembang (Lighthouse) 

Ibadah Umum I - Anak | : Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II - Anak II : Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Youth : Pk. 14.00 WIB 
Komp. Ruko Graha Maju Motor 

Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP : Paul (081332212471) 


GMS Pontianak (Glory of God) 


Keb. Umum | (It.2) Pk. 10.00 
Keb. Umum II (It.2) Pk. 18.00 
Keb. Anak (1t.3) Pk. 10.30 
Student Celebration Pk. 13.30 


Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
Megamall, Pontianak. 
Sekre: It.1, (0561- 760049) 


GMS Lampung 

Keb. Umum Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 
Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Ambon (Restoration) 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 
(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 


eb. Umum Pk. 09.00 WIT 
eb. Pelajar Pk. 13.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT 


Porto Haria Saparua 
Cp: Christian Loupatty 
(0852 5490 1242 / 0931-21487) 


GMS Masohi (Mlk Tengah) 


eb. Umum Pk. 09.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT 
eb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusella, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-21163 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 


085243536620 

GMS Medan (MY Home) 
eb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
eb. Umum | 4 Anak Pk. 08.30 
eb. Umum II - Anak Pk. 11.00 
eb. Umum III -- Anak Pk. 17.30 
eb. Pemuda/ Pelajar Pk. 14.00 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Telp. 061-4501295, fax. 061-4501296 


GMS Samarinda (Grace) 
eb. Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Citraland BL 17, Jl. DI Panjaitan 

eb. Umum Pk. 17.00 WITA 
R. Serbaguna “The Pavilion” 
(sebelah Pisa Cafe), Jl. Muso Salim 28 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 
Jl. DI Panjaitan, Telp. 0541-7283438 
Cp: Brilli (081808822698) 


GMS Balikpapan (Mercy) 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
CP: Charles: 081545917777 

Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


Keb. Umum 4 Anak Pk. 09.00 WITA 
Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Keb.Youth Pk. 13.00 WITA 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WITA 


Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437 


eberapa bulan yang lalu, ketika menunggu 

kelahiran anak pertama, kami bergumul untuk 

dana persalinan. Kami percaya jika Tuhan 
mempercayakan seorang anak maka Dia juga yang akan 
menyediakan biaya persalinannya. 

Setiap hari saya berdoa sambil memperkatakan 
perkataan iman bahwa Tuhan sanggup. Sambil terus 
memutar otak dan memeras tenaga. 

Kami ingat, beberapa bulan setelah menikah, kami 
mengontrak sebuah rumah di Surabaya barat. Karena 
hamil dan sering ditinggal sendiri, akhirnya saya dan 
suami memutuskan untuk pindah ke rumah mertua. 

Setelah berunding, kami memutuskan untuk oper 
kontrak rumah tersebut kepada siapa pun yang berminat. 


Dengan harapan, uang hasil oper kontrak bisa 
dipakai untuk menutup biaya persalinan. Tapi 
saya ada sedikit pesimis karena letaknya yang 
terpencil, namun kami tetap berusaha. 


Gagal 

Saya mulai menawarkannya ke keluar- 
ga, teman dan kenalan. Tak lama kemudian 
seorang teman dari keluarga menghubungi 
saya untuk melihat rumah. Setelah melihat- 
lihat dan negosiasi, kami sepakat tentang harga 
dan waktu kapan rumah tersebut bisa mulai 
ditinggali. 

Tetapi di luar perjanjian, tiba-tiba ia 
ingin segera menempati rumah kami. Karena 
kami belum siap dengan hal ini, akhirnya ia 
mundur dan tidak jadi menyewa. 

Iman saya benar-benar diuji lewat 
pergumulan ini. Namun saya tidak menyerah. 

Beberapa orang melihat-lihat rumah 
tersebut, tetapi tidak ada kesepakatan. 

Saya hampir putus asa, sedangkan 
waktu persalinan kurang beberapa minggu 

lagi. Saya tetap berdoa, dan memperkatakan, 
“Rumah saya pasti dikontrak orang, Tuhan 
akan mencukupkan dana persalinan!” 
Akhirnya hari persalinan itu tiba di 
akhir bulan Juni 2014 kemarin. Namun 
rumah kami belum juga dikontrak 
orang. Akhirnya saya melunasi biaya 
persalinan dengan pinjaman uang 
dari saudara dan dari bank. 
Awalnya saya kecewa 
karena saya merasa doa saya 


tidak dijawab Tuhan. Tapi iman saya dikuatkan 
bahwa pekerjaan Tuhan belum selesai. 


Lunas 

Setiap hari saya terus berdoa agar 
rumah kami dikontrak orang sehingga kami bisa 
membayar hutang. 

Tak lama kemudian, beberapa waktu 
setelah melahirkan, ada teman kerja kami yang 
memperkenalkan kami pada seorang bapak yang 
sedang membutuhkan rumah kontrakan. 

Setelah melihat-lihat dan negosiasi, 
beliau setuju dengan harga rumah yang kami 
tawarkan. Puji Tuhan doa saya akhirnya dijawab 
Tuhan. Akhirnya saya dan suami saya bisa 
membayar hutang. 

Lewat kejadian ini saya bersyukur bahwa 
Tuhan menjawab doa saya. Meski waktunya 
tidak tepat seperti yang saya inginkan, tapi Tuhan 
menjawab doa saya dengan disertai pelajaran 
penting. Bahwa Tuhan tahu waktu terbaik untuk 
menjawab doa kita. 

“Dan apa saja yang kamu minta dalam 
doa dengan penuh kepercayaan,kamu akan 
menerimanya.” (Matius 21:22). Doa mengubah 
segala sesuatu, yang pertama-tama adalah 
mengubah diri kita. Tuhan Yesus memberkati. 

MH (Kesaksian Vivi Ester, Jemaat GMS 
Surabaya) 


